ZIKIR YANG DIANJURKAN KETIKA 
BERBUKA 

[ Indonesia - Indonesian - jjai ] 


Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid 

-X o 

Penteijemah: www.islamqa.info 
Pengaturan: www.islamhouse.com 

d!i-“ 

islamhouse ^ 

2013 - 1434 

IslamHousec™ 


ZIKIR YANG DIANJURKAN KETIKA BERBUKA 


Apa hukum berdoa dari hadits yang katanya ia adalah lemah 
seperti (doa) ketika berbuka: 

" O^J ai\ disjj Jpj 0-^3 di) 

"Ya Allah, hanya kepadaMu saya berpuasa dan dengan rizkiMu 
saya berbuka' 

j\J\ J* dJb ijctj fcj-i dUU -lili jOoJ &\ M) J) 'i o' j+ti 

'Saya bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah, saya memohon 
ampunan kepada Allah, saya memohon kepadaMu surga dan 
berlindung kepadaMu dari neraka' 

Apakah dianjurkan, boleh, tidak boleh, makruh, tidak sah atau 
haram? 


Alhamdulillah 

Pertama, 

Telah ada hadits lemah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, 
2358 doa ketika berbuka seperti yang anda sebutkan. Dari 
Muad bin Zahrah telah sampai kepadanya bahwa Nabi 
sallallahu'alaihi wa sallam biasanya ketika berbuka 
mengucapkan (doa): 

OjLit dJijj dll ‘^\ 

"Ya Allah, hanya kepadaMu saya berpuasa dan dengan 
rizkiMu saya berbuka' 

Dan tercukupi dari doa itu apa yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud, 2357 dari Ibnu Umar radhiallahu'anhuma berkata, 
biasanya Nabi sallallahu'alaihi wa sallam ketika berbuka 
membaca (doa): 

&\ 0) ji-Sn 66% 6i£lj UlJI CS s 


"Telah hilang rasa haus, dan terbasahi tenggorokan serta 
pahala tetap insyaAllah.' Hadits (ini) dihasankan oleh AL-Bany di 
shoheh Abu Dawud. 

Kedua, 

Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa disela- 
sela puasanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, (8030). 

I lSj lijjii oJj ildlj d Ij) ^ di : <u £• ill jc. 

j' 5^2 $ ^ Jit j* 

^ jO-i j& jii '$ $ ^ 3 

^ ^ a fMj'ib -5 

ILJ jvi lijlL U d_4-l ^ l&i j&l Jjij u Uii JlS ^ 

iuJl l^Lj & hjj yiS 

y •* ls-^5 ^ jL' ^3 # >1 ^ Mj jfe % fis: ^ ^ 

0^3 ^ f u >' ^ 

^-^'j •( ^5 jb jjtj J45> 4*jJ' 4^3 

j^i C«S- (H^'i " : ( W °) »'jjj 

"Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu berkata, kami berkata; 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ketika melihat anda hati 
kami tersentuh dan kami bagaikan melihat penduduk akhirat. 
Ketika kami berpisah dengan anda, dunia telah memperdayakan 
kami dan terlena dengan istri dan anak-anak, (beliau) bersabda: 
"Kalau sekiranya kamu semua, atau beliau mengatakan: "Kalau 
sesungguhnya kamu semua tetap dalam kondisi seperti 
bersama denganku, para malaikat pasti akan menyalami kalian 
semua dengan tangannya dan akan mengunjungi ke rumah 
kalian semua. Kalau sekiranya anda semua tidak (pernah) 
berdosa, Allah akan datangkan suatu kamu yang mereka 
3 


berdosa agar memaafkankan mereka. Berkata (Abu Hurairah) 
kami berkata: "Wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepada 
kami tentang surga apa bangunannya, (beliau) menjawab: 
"Batu bata dari emas, perak. Ubinnya dari minyak wangi misk 
Al-Adfar, kerikilnya dari intan permata, debunya dari zakfaron. 
Barangsiapa yang memasukinya akan merasa mendapatkan 
kenikmatan dan tidak putus asa. Kekal tidak mati, pakaiannya 
tidak kotor dan para pemuda tidak akan tua. Tiga (golongan) 
doanya tidak akan ditolak, imam yang adil, orang berpuasa 
sampai berbuka dan doanya orang yang didholimi. Dibawa oleh 
awan dan membuka pintu langit. Sementa itu Tuhan Azza 
Wajalla berkata: "Dan demi KemulyaanKu, Saya akan menolong 
anda meskipun setelah (waktu) itu. hadits dishohehkan oleh 
Syuaib Al-Arnaud di tahqiq Al-Musnad. Diriwayatkan oleh 
Tirmizi, 2525 dengan teks, Dan orang berpuasa ketika berbuka. 
Dishohehkan oleh AL-bany dalam shoheh Tirmizi. 

Maka anda dapat memohon kepada Allah surga, berlindung 
dari neraka. Memohon ampunan dan berdoa selain itu dari doa- 
doa yang dianjurkan. Sementara doa dengan teks yang tertata 
seperti ini: 

jUl ^ db Sjcij «ji-i dllU *iii juJ <»ii! 'i) J) 'i o' j+ii 

'Saya bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah, saya 
memohon ampunan kepada Allah, saya memohon kepadaMu 
surga dan berlindung kepadaMu dari neraka' 

Kami belum mengetahuinya. 

Wallallahu'alam . 


4 


